Fisika-Paket3 


PAKET - Il 
PENGAYAAN, SOAL & PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs MATA 
PELAJARAN IPA - FISIKA 


Indikator : Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat 
ukur dalam kehidupansehari-hari. 


IndikatorSoal : Disajikan gambar, peserta didik dapat membaca sakala alat ukur voltmeter atau 
ammeter dengan tepat. 


Soal 


1. Perhatikan gambar jarum dan skala sebuah voltmeter yang sedang digunakanberikut!. 


Nilai tegangan yang ditunjukkan jarum tampak pada gambar adalah ... . 
A. 0,05 volt 
B. 0,07 volt 
C. 0,10 volt 
D. 0,20 volt 


Kunci Jawaban: C 


Pembahasan: 


Skala yang digunakan adalah 0-1 volt, pada skala bagian atas 0-10 berarti nilai tiap skala 
adalah 0,2 volt. Pada pengukuran tegangan, jarum menunjukkan angka 1, berarti besar 
tegangan adalah 0,1 volt. 


Fisika-Paket3 


Indikator2 : Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari 
IndikatorSoal : Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan sifat partikel-partikel wujud zat. 
Soal 


2. Perhatikangambar! 


Ditinjau dari teori partikel zat, seorang siswa memperlihatkan gambar suatu wujud zat 
sebagai berikut: 


Gaya tarik- 


oo Gerakan 


Letak Gerakan : ‘ 
ertikel pertikel CNEL a pertikel NORIO a 
a pertikel sejenis 


teratur, tidak tidak teratur, 
Kunci Jawaban: C 


Pembahasan: 


Apabila Zat A adalah zat cair, maka 


Letak pertikel Gerakan pertikel oa ante Perane! 
sejenis 
teratur, agak berjauhan | agak bebas 


Apabila zat B adalah gas, maka: 


Letak pertikel Gerakan pertikel re adda anlar Perane! 


Fisika-Paket3 


Indikator3 : Menentukan konversi suhu padathermometer 

IndikatorSoal : Peserta didik dapat mengonversi satuan suhu pada termometer Reamur, Kelvin dan 
Fahrenheit. 

Soal 


3. Dalam percobaan Anto memanaskan air, setelah diukur suhunya menunjukkan suhu 50°C. 
Berapakah suhu air tersebut jika diukur dalam skala Reamur, Fahrenheit, danKelvin? 
A. R=20 °R, F=45 °F, K=298K 
B. R=20 °R, F=122 °F, K=298K 
C. R=40 °R, F=122 °F, K=323K 
D. R=40 °R, F=135 °F,K=323K 


Kunci Jawaban: C 


Pembahasan: 
Suhu = 50°C 
F = (9/5 x 50°C) + 32°F x 1°F= 122°F 
R = (4/5 x 50°C) x 1°R=40°R 
K = (50+ 273K) =323K 
Indikator4 : Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan 
wujud zat dalam kehidupansehari-hari. 
IndikatorSoal : Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan jumlah kalor yang diperlukan 
untuk naik suhu dan berubah wujud suatuzat. 
Soal 


4. Perhatikan gambar pemanasan es hingga seluruhnya meleburberikut! 


Apabila titik lebur es = 0°C, kalor jenis es = 0,5 kal/g°C, kalor jenis air = 1 kal/g°C, kalor 
lebur es = 80 kal/g°C (1 kalori = 4,2 joule), maka kalor yang di perlukan untuk meleburkan 
es tersebut adalah .... 
A. 2,000 x 10%joule 
B. 1,600 x 10°joule 
C. 1,620 x 10°joule 
D. 6,804 x 10°joule 


Fisika-Paket3 


Kunci Jawaban: D 


Pembahasan: 
QO=0,+Q, 
=(m x At x C) + (mxk) 


= (2000 g (0°C - (-2°C)) x 0,5 kal /g°C) + (2000 x 80 kal /g°C) 
= 2000 kal + 160.000 kal 

= 162.000 kalori 

= 6,804 x 10° joule 


Indikator5 : Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum Newton dalam kehidupan 
sehari-hari. 
IndikatorSoal : Peserta didik dapat menentukan besar percepatan sebuah benda yang dikenai gaya 


apabila massa benda diperbesar atau diperkecil. 


Soal 


5. Sebuahbendadiberikangaya200Nbergerakdenganpercepatan2m/s’.Berapakahpercepatan 
benda tersebut, apabila massa benda diperbesar 4/3 kali massa benda mula-mula? 


A. 1,33 m/s? 
B. 1,40 m/s? 
C. 1,45 m/s? 
D. 1,50 m/s? 


Kunci Jawaban: D 

Pembahasan: 

Gaya (F) = 200 N 

Percepatan(a) = 2m/s? 

Massa (m) = )°F/a = 200N/2m/s?= 100 kg 

Apabila massa menjadi 4/3 x 100 kg, maka a= 200N / (4/3 x 100 kg) = 1,5m/s? 


Indikator6 : Menentukan besaran fisis pada usaha atauenergi 


Indikator Soal : Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan besarnya usaha yang dilakukan 
beberapa gaya sehingga benda dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat lain jika 
jarak mula-mula, besarnya masing-masing gaya diketahui. 


Soal 


6. Perhatikangambar! 


Fisika-Paket3 


Amir dan Marno mendorong mobil sedannya yang sedang mogok dan ingin memarkirnya 
tepatO,5mdidepanmobiltrukyangmula-mulaberjaraksepertipadagambardarikedudukan 
sedan. Jikagayakeduaanakitumasing-masing5ONdan70N,berapausahayangdilakukan — oleh 
kedua orang diperlukan oleh mobil sedantersebut? 


A. 1.260J 
B. 1.200J 
C. 1.140J 
D. 190 J 


Kunci Jawaban: C 


Pembahasan 
Usaha 


W=FxS 
W = (SON + 70 N) x (10-0,5) = 120 N x 9,5 m = 1.140 joule 


Indikator7 : Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupansehari-hari 

IndikatorSoal :Disajikangambar,pesertadidikdapatmenentukanbagian-bagiantuaskelaspertama dari 
pesawatsederhana. 

Soal 


7. Perhatikan gambarberikut! 


L 
£3 


Urutan letak titik tumpu, beban dan kuasa yang benar adalah... 


A. 1,2, dan 3 
B. 1,3, dan 2 
C. 2,1. dan 3 
D. 2,3, dan 1 


Kunci Jawaban: C 


Pembahasan: 
Pada gambar letak titik tumpu (2), beban (1), dan kuasa (3) 


Fisika-Paket3 


Indikator8 : Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatuzat. 


Indikator Soal : Disajikan gambar skema pompa hidrolik, peserta didik dapat menentukan besarnya 
gaya yang bekerja pada salah satu piston jika gaya pada piston lain dan luas 
penampang piston diketahui. 


Soal 


8. Perhatikan gambarberikut! 


Luas penampang (A,) = 10 cm? 
Luas penampang (A,) = 40 cm? 


Jika gaya F, yang bekerja pada piston kecil 80 N, agar sistem setimbang maka beban yang 
yang harus diletakkan pada piston besar adalah ... . 


A. 20N 
B. 32N 
C. 320N 
D. 3200N 


Kunci jawaban: C 


Pembahasan: 


Tekanan pada piston kecil = Tekanan pada piston besar 
i=P, 

P =F /4,= 80 N/10 cm? =8N/cm? ;P,= W/,5 
Jadi W =P, A,= 8 N/cm? x 40 cm? = 320 N 


Fisika-Paket3 


Indikator9 : Menentukan besaran fisis pada getaran ataugelombang. 


IndikatorSoal :Disajikangambargelombangtransversaldengandatawaktudanjarak,pesertadidik dapat 
menentukan cepat rambatgelombang. 


Soal 


9. Perhatikan gambar gelombang berikut! 


cm 


Waktu (s)} 


Apabila jarak A-B = 5 meter, kecepatan gelombang tranversal tersebut adalah .... 


A. 2 m/s 
B. 4 m/s 
C. 5 m/s 
D. 6 m/s 


Kunci jawaban: A 


Pembahasan 

Dari gambar dapat diketahui gelombang dari O ke B= 1, 25 A =5 m, jadi A = 5/1,25 =4 m. 
Jarak 2 = 4 m ditempuh dalam waktu t = 2 s. 

Jadi kecepatan gelombang tersebut v = A/t = 4m/2s = 2 m/s. 


Indikator10 : Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam kehidupansehari-hari. 


IndikatorSoal : Peserta didik dapat menjelaskan syarat bunyi dapat merambat dari satu tempat ke 
tempat lain. 


Soal 


10. Awakkapaldilautdapatberkomunikasidenganawakkapallaindengancaraberteriak.Hal itu 
tidak dapat dilakukan oleh awak pesawat di ruang angkasa luar, karena.... 
A. di ruang angkasa luar bunyi lebih banyakdipantulkan. 
B. tekanan di dalam pesawat ruang angkasa sangatbesar. 
C. pesawat ruang angkasa melaju sangatcepat. 
D. di ruang angkasa tidak ada udara sebagai medium rambatbunyi. 


Fisika-Paket3 


Kunci jawaban: D 


Pembahasan 


Syarat bunyi samapai ke pendengar: 


1. ada benda yang bergetar (sumberbunyi) 
2. frekuensi benda yang bergetar antara 20 sd 20.000Hz 
3. ada zat perantara. 
Indikator11 : Menentukan sifat cahaya, besaran besaran yang berhubungan dengan cermin/lensa 
atau penerapan alat optik dalam kehidupansehari-hari. 
IndikatorSoal : Siswa dapat menentukan cacat mata dan cara mengatasi cacat matatersebut. 
Soal 


11. Perhatikan arah berkas cahaya yang masuk ke mataberikut. 


benda 


Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa mata tersebut mengalami cacat: 


A. 
B. 
a 
D. 


miopi dan harus ditolong dengan lensa negatif 
hipermetropi dan harus ditolong dengan lensa cekung 
hipermetropi dan harus ditolong dengan lensa positif 
presbiopi dan harus ditolong dengan lensasilindris 


Kunci jawaban: C 


Pembahasan 


Berkas cahaya menyebar, sehingga bayangan benda terbentuk di belakang retina. Agar 
berkas cahaya mengumpul dan membentuk bayangan tepat di retina, maka perlu lensa 
positif (cembung) yang bersifat mengumpulkan cahaya. Mata tersebut mengalami cacat 
mata hipermetropi atau rabun dekat. 


Fisika-Paket3 


Indikator12 : Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan kehidupansehari-hari. 


Indikator Soal : Disajikan gambar 5 benda bermuatan listrik yang saling berinteraksi, peserta didik 
dapatmenentukanjenismuatanlistrikpadamasing-masingbendajikajenismuatan pada 
salah satu bendadiketahui. 


Soal 


12. Perhatikan deretan benda-benda bermuatan listrik yang digantung dengan benangberikut. 


Jika benda B bermuatan listrik positif, maka benda A, C, D dan E berturut-turut bermuatan 
listrik.... 

A. positif, negatif, positif, dan positif 

B. positif, positif, negatif, negatif 

C. negatif, negatif, positif, positif 

D. negatif, positif, negatif dan negatif 


Kunci jawaban: D 


Pembahasan 

Sifat muatan listrik: 

Muatan sejenis saling tolak menolak, sedangkan muatan tidak sejenis saling tarik menarik. 
Karena B bermuatan + maka A bermuatan — dan C bermuatan + dan seterusnya. 


Indikator13 : Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, 
Hukum Ohm, Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupansehari-hari. 


Indikator Soal : Disajikan gambar rangkaian listrik paralel yang masing-masing hambatannya 
diketahui dan kuat arus utamanya diketahui, peserta didik dapat menentukan beda 
potensial baterai dan kuat arus pada setiapcabang. 


Soal 


13. Dua penghambat dirangkai secara paralel dan dihubungkan dengan sebuah baterai seperti 
gambar. 


Fisika-Paket3 


Dari data pada rangkaian tersebut dapat ditentukan bahwa .... 
A. V=24 volt; I,=4A;1,=2A 

B. V=12 volt; I,=2A;1L=1AC. 

V =18 volt; 11=3A;12=1,5A 

D. V=l18volt, TH=2A;2=1A 

Kunci jawaban: B 

Pembahasan: 


Hambatan pengganti: 

1/Rp = 1/6 Q + 1/12 Q 

I/Rp = 2/12 QO + 1/12 O = 3/12 
Rp =1230=4Q0 

Jadi: 
V=IxRp=3Ax4Q=12V 
I, =V/R1=12V/6Q=2A 
L=V/R2=12 V/1I20=1A 


Indikator14 

IndikatorSoal : Peserta didik dapat menghitung besar energi listrik yang digunakan oleh peralatan 
listrik jika tegangan, arus listrik, dan waktu pemakaiannyadiketahui. 

Soal 


14. SebuahseterikalistrikdihubungkandengansumberlistrikPLN220volt,ternyataaruslistrik yang 
mengalir 1,5A. Energi listrik yang diganakan oleh seterika selama 5 menit adalah.... 


A. 226,5 J 

B. 521,5J 

C. 1650J 

D. 99000 J 

Kunci jawaban: D 
Pembahasan: 


Diketahui: 

V =220V; I=1,5A; t= 5 menit = 300 sekon 

P=VI = 220Vx 1,5A= 330W 

Energi listrik = Daya x Waktu = 330 W x 300 s = 99000 watt sekon = 99000 joule (J). 


10 


Fisika-Paket3 


Indikator15 : Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yangdihasilkan 


Indikatorsoal : Disajikan gambar pembuatanmagnetdengan cara elektromagnet, siswa dapat 
menentukan kutub magnet yang dihasilkan atau interaksi antar kutubnya 


Soal 


15. Perhatikan pembuatan magnet seperti gambarberikut! 


A B C D 
ey i 


Apabila D kutub Utara. Jika AB menjadi magnet, maka pernyataan yang benar adalah.... 


A. A dan C tarikmenarik 

B. A dan D tolakmenolak 
C. B dan D tolakmenolak 
D. B dan C tolak menolak 


Kunci Jawaban: C 


Pembahasan: 


Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka kutub-kutub magnet yang terbentuk 
adalah A kutub Selatan, B kutub Utara, C kutub Selatan dan D kutub Utara.Kutub sejenis 
tolak menolak dan kutub tak sejenis tarik menarik 


Indikator16 : Menjelaskan peristiwa induksielektromagnetik atau penerapannya pada 
transformator. 
Indikatorsoal : Disajikan gambar skema trafo siswa dapat menentukan salah satu variabel pada 


rumus trafo jika variabel lainnyadiketahui 


Soal 


16. Perhatikangambar! 


Jika daya primer = daya sekunder, jumlah lilitan 


2A I 
primer dan sekunder serta kuat arus listrik primer 
tampak pada gambar, maka kuat arus listrik yang 
R mengalir melalui kumparan sekunder sebesar ... . 
. 0,2 ampere 
2,0 ampere 


36006 720€ 


> 


5,0 ampere 


UO 


10,0 ampere 


ial 


Fisika-Paket3 


Kunci Jawaban: D 
Pembahasan: 
Np/Ns =Is/Ip 
3600 / 720 = Is /2 

Is = (3600 x 20) / 720 


Is = 10 ampere 


Indikator17 : Menjelaskan ciri-ciri anggota tata surya atau peredaran bumi-bulan terhadap 
matahari 

Indikatorsoal : Siswa dapat memberikan contoh fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi 
bumi 

Soal 


17. Perhatikan fenomena alamberikut! 


(1) Terjadinya perubahanmusim 

(2) Pergantian siang danmalam 

(3) Perubahan rasi bintang yang tampak dilangit 
(4) Perbedaan lamanya siang danmalam 

(5) Gerak benda langit dari timur kebarat 


Fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi bumi adalah .... 
A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (4) 

D. (3), (4), dan (5) 


Kunci Jawaban: C 


Pembahasan. 


Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi 365,25 
hari. Revolusi bumi menyebabkan beberapa fenomena alam antara lain : 


Terjadinya perubahan musim, perbedaan lamanya siang dengan malam, gerak semu tahunan 
matahari dan perubahan rasi bintang yang tampak di langit. 


Fisika-Paket3 


Indikator18 : Mendeskripsikan atom, ion dan molekul serta hubungannya dengan produk kimia 
sehari -hari. 

Indikatorsoal : Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan yang tergolong molekul 
senyawa 

Soal 


18. Dalam salah satu produk pembersih terkandung bahan aktif NaClO. Bahan aktif tersebut 
tergolong sebagai... 


A. 
B. 
C. 
D. 


atom 

unsur 

ion 
molekulsenyawa 


Kunci Jawaban: D 


Pembahasan: 


Senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri dari beberapa atom yang tidak sejenis, unsur 
pembentuknya memiliki perbandingan tetap dan sifat senyawa 


Indikator19 : Mendeskripsikan larutan asam, basa ataugaram 


Indikatorsoal : Diberikan suatu data tentang sifat-sifat suatu zat, siswa dapat menentukan yang 


Soal 


tergolong larutanasam 


19. Perhatikan ciri-ciri zatberikut! 


1. 
pa 
35 
4, 


memiliki bilangan pH kurang dari 7 

Dalam larutan melepaskan ion hidroksil ( OH) 
menyebabkan korosi pada logam 

mengubah lakmus merah menjadi biru 


Ciri asam ditunjukan pada pernyataan nomor .... 


A. 
B. 
C 
D. 


1 dan 2 
1 dan 3 
2 dan 3 
3 dan 4 


Kunci Jawaban: B 


Pembahasan 


Asam merupakan larutan elektrolit dengan pH kurang dari 7 dan dapat menyebabkan korosi 


pada logam. 


13 


Fisika-Paket3 


Indikator20 : Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran termasuk rumus kimia 
Indikatorsoal : Siswa dapat menggolongkan beberapa contoh zat ke dalam kelompok campuran 
Soal 


20. Perhatikan beberapa nama zatberikut!. 


1. garam 

2. gula pasir 

3. air laut 

4. udara 

5. asamsulfat 

Di antara zat-zat tersebut yang termasuk campuran adalah ... . 
A. 1, dan 3 

B. 2dan4 

C. 3 dan4 

D. 4dan5 


Kunci Jawaban: C 


Pembahasan: 


Garam, gula pasir, asam sulfat merupakan senyawa dan air laut, udara (3 dan 4) merupakan 
campuran. Campuran tersusun dari beberapa benda atau senyawa, sedangkan senyawa 
tersusundaribeberapaunsurdanmemilikisifatyangberbedadenganunsurepembentuknya. 


Indikator21 : Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu sertaperubahannya. 

IndikatorSoal : Diberikan data hasil percobaan, siswa dapat menunjukkan perubahan kimia suatu 
zat 

Soal 


21. Perhatikan data hasil percobaanberikut! 
1. Logam dipanaskan membara 
2. Besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami korosi 
3. Garam dibuat dengan mencampurkan asam danbasa 


4. Air dipanaskan akanmenguap 


Berdasarkan data tersebut, yang termasuk perubahan kimia adalah pasangan nomort ..... 


A. 1 dan2 
B. 1 dan3 
C. 2dan3 
D. 3 dan4 


14 


Fisika-Paket3 


Kunci Jawaban: C 
Pembahasan: 
Sifat Zat: 


Zat adalah sesuatu_yang memiliki massa dan menempati ruang, setiap zat_mempunyai 
sifatyang berbeda. Kawat yang terbuat dari tembaga dapat kamu bengkokkan dengan 


mudah, sedangkan sebatang besi sulit dibengkokkan. 


Sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat, misalnya 
wujud,warna, kelarutan, daya hantar listrik, dan kemagnetan. dinamakan sifat fisika. 


Sifat fisika suatu benda, antara lain: 
WujudZat 

Warna Zat 

Kelarutan 

Daya HantarListrik 
Kemagnetan 

Titik didih dan titiklebur 

Sifat KimiaZat 


Oy ee Bap 


Sifat kimia adalah sifat suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. 
Berikut ini beberapa contoh sifat kimia yang dimiliki suatu benda. 


Sifat kimia adalah sifat suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. 
Berikut ini beberapa contoh sifat kimia yang dimiliki suatu benda 


Sifat kimia suatu benda, antara lain: 


1. Mudahterbakar 


2. Membusuk 
3. Berkarat 
4. Mudahmeledak 


15 


